IAIN 


SYEKH NURJATI (2 


KONSEP IBADAH DALAM ISLAM 
OLEH 
MUHAMMAD JAMALUDIN 
1708101170 


JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH 
NURJATI CIREBON 


#9) 


YUK BELAJAR... oa 


1D , tahi 
| mas ig 
Tenan 


KONSEP IBADAH DALAM ISLAM 


Nuh 
tra (ET 
dat 


Sebelum belajar 
0 Berdo'a 

0 Absensi 

0 Mengulas pelajaran kemarin 
0 Siapkan alat tulis dan buku 
0 Mulai belajar 


SUB1 
PENGERTIAN IBADAH DALAM ISLAM 


Oo Menurut bahasa 
paling tidak ada dua 
makna dalam 


pengertian ibadah, 
yakni: ta'at) tunduk) 
dan pengabdian. 
Jadi ibadah itu 
merupakan bentuk 
ketaatan, 

ketundukan, dan 
pengabdian kepada 


SELANJUTNYA... 


»?Di dalam al-Gur an, kata 
ibadah berarti: patuh (at- 
taah), tunduk (al-khudu ), 
mengikut, menurut, dan doa. 
Dalam pengertian yang sangat 
luas, ibadah adalah segala 
sesuatu yang dicintai dan 
diridhai Allah, baik berupa 
perkataan maunpun 
perbuatan. Adapun menurut 
ulama fikih, ibadah adalah 
semua bentuk pekerjaan yang 
bertujuan memperoleh ridha 
Allah dan mendamba 
pahala dari-Nya di akhirat. ' 


SUB 2 
DASAR TENTANG IBADAH DALAM ISLAM 
DI DALAM AL-OUR'AN TERDAPAT BEBERAPA AYAT YANG 
MENJELASKAN TENTANG DASAR-DASAR IBADAH, DI 
ANTARANYA FIRMAN ALLAH BERIKUT: 


Surat Adz-Dzariyat 
(511: 56 sssxex« Buka Al-Ouran 


Surat Az-Zariyat Ayat 56 Dalil dasar tentang 
Ibadah Dalam Islam 
Ke-1 


Ide DG 601 Ge Bogor 11 
Uye YI AYI yA Clay 


Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku, 


SELANJUTNYA... 
DASAR TENTANG IBADAH DALAM ISLAM 
DI DALAM AL-OUR'AN TERDAPAT BEBERAPA AYAT YANG 
MENJELASKAN TENTANG DASAR-DASAR IBADAH, DI 
ANTARANYA FIRMAN ALLAH BERIKUT: 


Surat Al-Bagarah (21: 


Buka Al-Guran 55555 


Dalil dasar tentang 
Ibadah Dalam Islam 
Ke-2 


4 debt 
Ta an “4 3 


SUB 3 
MACAM-MACAM 
IBADAH 


Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua yakni : ibadah 
khassah (khusus) atau mahdah dan ibadah ammah (umum) 
atau gairu mahdah. 


Ibadah mahdah adalah ibadah 
yang khusus berbentuk 
praktik atau pebuatan yang 
menghubungkan antara 
hamba dan Allah melalui Ke GAEA, 
cara yang telah ditentukan 
dan diatur atau dicontohkan 
oleh Rasulullah Saw. Oleh 
karena itu, pelaksanaan dan 
bentuk ibadah ini sangat 
ketat, yaitu harus sesuai 
dengan contoh dari 
Rasulullah seperti, shalat, 
zakat, puasa, dan haji. 


SELANJUTNYA... 
MACAM-MACAM IBADAH 


Ea 
Le 


NEGERI $ 


SYEKH NURJATI 


Ibadah gairu mahdah adalah 


ibadah umum berbentuk 
hubungan sesama manusia 
dan manusia dengan alam 
yang memiliki nilai ibadah. 
Ibadah ini tidak ditentukan 
cara dan syarat secara detail, 
diserahkan kepada manusia 
sendiri. Islam hanya memberi 
perintah atau anjuran, dan 
prisnip-prinsip umum saja. 


Misalnya: menyantuni 
fakirmiskin, mencari nafkah, 
bertetangga, bernegara 


tolong-menolong, dan I 
lain. — 


MACAM-MACAM 


IBADAH 

Oo Ibadah jasmaniah - - 
rohaniah, yaitu perpaduan ba d a h d ari Seg 1 
ibadah antara jasmani pe I a ks anaan ny 
dan rohani misalnya Bi . 
shalat dan puasa. a dapat dibagi 

Oo Ibadah rohaniah dan 2 
maliyah, yaitu perpaduan d a | am ti g a 
Ibadah rohaniah dan harta be ntu k Y a kn i 

, 


seperti zakat. 


Oo Ibadah jasmani, rohaniah, 
dan maliyah yakni ibadah 
yang menyatukan 
ketiganya contohnya 
seperti ibadah Haji. 


sebagai 


SUB 4 
PRINSIP-PRINSIP IBADAH DALAM ISLAM 


1. Ada 2. Tidak mempersulit 
: (adamul haraj) 
perintah Dalil.» 


Adanya perintah 
merupakan syarat 
sahnya suatu 
ibadah. Tanpa 
perintah, ibadah 
merupakan | | ja #apadS di yA Ka AU 
sesuatu yang 
s/perlarang SA ya KY sa KA SP Al ja 


PN Pl Vi pa K PA TN TN KA 
- GK pa KA Lae IK 


Surat Al Bagarah Ayat 185 


it ." ae, 8 # an: aa ME fana Pa 
SA Ya ip ll ah Gal AO GI kan 


Pte 


SUB 4 
PRINSIP-PRINSIP IBADAH DALAM ISLAM 


3. Menyedikitkan 
beban (gillatut 
taklif) 


4. Ibadah hanya ditujukan 
kepada Allah Swt 
al-bagarah-ayat-286 Prinsip ini merupakan 
konsekuensi pengakuan 
atas kemahaesaan Allah 
Swt, yang 
dimanifestasikan 
— sesorang muslim denda 
. kata-kata (kalimat 
tauhid) 12 ilaha ialah. 


SUB 4 
PRINSIP-PRINSIP IBADAH DALAM 
ISLAM 


5 Ibadah dilakukan 6. Keseimbangan Jasmani dan 


secara ikhlas Rohani 


Ikhi Fi Sesuai dengan kodratnya bahwa 
a5 artinya MUI, manusia itu makhluk Allah yang 
tulus, tidak ada maksud terdiri atas jasmani dan rohani, 


dan tujuan lain selain maka ibadah mempunyai prinsip 
hanya kepada Allah. adanya keseimbangan diantara 
Ikhlas dalam beribadah keduanya, Tidak hanya mengejar 


satu hal lalu meninggalkan yang 
berarti beribadah tanpa lainnya, atau sebaliknya, akan 


merasa terpaksa, tetapi keseimbangan antara 
melainkan benar-benar keduanyalah y 
dikerjakan. 


SUB 5 
TUJUAN IBADAH 


Tujuan ibadah adalah 
untuk membersihkan 
dan mensucikan jiwa 
dengan mengenal dan 
mendekatkan diri 
kepada Allah Swt. serta 
mengharapkan ridha 
dari Allah Swt.. Sehingga 
ibadah disamping untuk 
kepentingan yang 
bersifat ukhrawi juga 
untuk kepentingan dan 
kebaikan bagi diri 
sendiri, keluarga serta 
masyarakat yang 
bersifat duniawi. 


SUB 6 
KETERKAITAN IBADAH DALAM KEHIDUPAN 
SEHARI-HARI 


Ibadah dalam Islam Fi 26 
menempati posisi yang raih Pa 
paling utama dan 
menjadi titik sentral R b: a d: a h 
seluruh aktivitas CI —— IYA Ja P3 
manusia. Sehingga apa 
saja yang dilakukan oleh 
manusia bisa bernilai 
ibadah namun 
tergantung pada niatnya 
masing-masing, maka 
dapat dikatakan bahwa 
aktivitas manusia dapat 
bernilai ganda, yaitu 
bernilai material dan 5) 
bernilai spiritual. 


LATIHAN SOAL !!! 
UJI KOMPETENSI !!! 


|. Isilah pertanyaan Il. Jawablah 


berikut dengan pertanyaan di 


singkat dan tepat! bawah ini dengan 
Ibadah merupakan baik dan benar ! 
sarana untuk .... | 


Ibadah mahdah 1. Ibadah dibedakan 
adalah bentuk ibadah menjadi dua, sebut 
yang tata caranya ... dan jelaskan ! 


Ibadah ghairu mahdah 2. Jelaskan t 

adalah suatu bentuk B3 
ibadah yang tata 
caranya ..... 


O Beres-beres buku 


0 Bereskan tempat 
duduk 

0 Baca doa setelah 
belajar 


O Pulang ke rumah 
hati-hati 


Doa Setelah Belajar 


TA (Ren PAP PNG. 270 2g , « 
AI SS detaleu Begal Al ai 
Sea HI demi Yp al as 


Artinya: 

"Ya Allah, sesungguhnya ku titipkan kepada-Mu apa 
yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka 
kembalikanlah dia kepadaku disaat aku 
membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa 
kepadanya. wahai Tuhan pemelihara alam” 


DAFTAR PUSTAKA 


OBUKU PAKET FIKIH-USHUL FIKIH 
(Pendekatan Saintifik Kurikulum 
2013) di terbitkan oleh KEMENTRIAN 
AGAMA REPUBLIK INDONESIA 2014 


IAIN & 
SYEKH NURJATI K9 


e MUHAMMAD JAMALUDIN 
1708101170 
@ PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 


